WikipediA 


Bahasa Tatar 


Bahasa Tatar merupakan salah satu cabang dari bahasa-bahasa Turki. Bangsa Tatar terkenal dengan 
prajurit-prajuritnya yang tangguh dan pernah memiliki kerajaan besar yang mencakup wilayah Asia Tengah, 
dan Rusia. 

Bahasa Tatar dituturkan di wilayah Rusia, khususnya di Republik Otonom Tatarstan, Bashkortostan dan 
berbagai kawasan di Asia Tengah dan Siberia. Disamping itu, terdapat kelompok dialek Tatar yang disebut 
sebagai Tatar Krimea di wilayah Uzbekistan dan Ukraina. Bahasa Tatar juga dituturkan oleh kurang lebih 
4.000 etnis Tatar di Daerah Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok. 

Sebelumnya, bahasa ini ditulis dengan huruf Arab, namun sejak tahun 1940 diganti dengan huruf Sirilik. 
Dan kini, setelah mendapatkan otonomi luas, ada upaya untuk mengganti huruf Sirilik dengan huruf Latin 
namun ditolak oleh pihak-pihak pro-Rusia. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Tatar di Ethnologue (http://www.ethnolog 
ue.org/show_language. asp?code=TTR) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Tatar&oldid=14372724" 



Wikipedia juga 


mempunyai edisi 


Bahasa Tatar 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.55. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




















